

Proposal Kajian Islam 




Remaja 






2014 









Proposal Kajian Islam Remaja 2014 



Latar Belakang 

Segala puji untuk Allah Rabb semesta alam yang telah menciptakan manusia menghidupkan 
kemudian mematikannya untuk menguji siapa yang paling baik amalannya diantara mereka. Rabb 
semesta alam yang memberikan hidayah kepada siapa-siapa saja yang Dia kehendaki, dan karena 
itulah dalam setiap sholat kita selalu memohon petunjukNya "Ihdinashirotol Mustaqim". Salawat 
dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasul Muhammad Sallallahu'alaihi wassalam yang 
ditutus sebagai rahmat bagi setiap insan yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah jalla wa 
'ala. 

Dakwah adalah kebutuhan setiap manusia, merupakan salah satu ciri bagi siapa saja yang mengaku 
mencintai Rasulullah. Allah Ta'ala memuji pada mereka yang menyeru kepada kebaikan. Allah ta'ala 
berfirman yang artinya Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru 
kepada Allah, mengerjakan amal shalih, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang 
yang menyerah diri?" (Qur'an Surat Fushilat : 33). Orang-orang yang berdakwah kepada Allah, 
mereka adalah golongan yang memperoleh kemenangan dan keberuntungan di hari ketika manusia 
berkumpul dalam keadaan ada yang bahagia dan ada yang sedih. Allah Ta'ala berfirman, "Demi 
masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat 
menasehati supaya menetapi kesabaran." (Qur'an Surat. Al Ashr :l-3) 

Setiap insan haus akan ilmu. Allah tidak akan membiarkan balasan bagi hambaNya yang 
bersemangat dalam menuntut ilmu. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shahihnya, 
dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda "Barangsiapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu maka 
Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu masjid 
diantara masjid-masjid Allah, mereka membaca Kitabullah serta saling mempelajarinya kecuali akan 
turun kepada mereka ketenangan dan rahmat serta diliputi oleh para malaikat. Allah menyebut- 
nyebut mereka dihadapan para malaikat." Menurut para ulama, ilmu yang dimaksud disini adalah 
mempelajari ilmu akhirat. Dimana kita dapati ilmu tersebut jika bukan di majlis-majlis ilmu, sehingga 
sangat beruntunglah orang-orang yang mendapat hidayah dapat mengikuti kajian yang sesuai al- 
qur'an dan assunnah 

Salah satu sumber ilmu yang telah Allah jadikan sumber ilmu tersebut sebagai mu'jizat Nabi yang 
terakhir yaitu Al-Qur'an. Al Qur'an didalamnya tiada lagi keraguan. Namun, saat ini masih sering kita 
jumpai remaja yang lalai dari mambaca Alqur'an. Atau beberapa dari mereka masih menganggap 
bahwa membaca Al-Qur'an sebagai rutinitas saja. "Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhu berkata: 
"Allah telah menjamin bagi siapa yang mengikuti Al Quran, tidak akan sesat di dunia dan tidak akan 
merugi di akhirat". Kemudian dalam firmanNya "Lalu barang siapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia 
tidak akan sesat dan tidak akan celaka". (Qur'an Surat Thaha: 123). Kelak Al-Qur'an akan menjadi 
slaah satu sebab datangnya syafaaf'Abu Umamah Al Bahily radhiyallahu 'anhu berkata: "Aku telah 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bacalah Al Quran karena 
sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafa'at kepada orang yang 
membacanya" (HR. Muslim). Jelas membaca Al Qur'an adalah sunnah yang jika kita tinggalkan 
sungguh kita berada dalam kerugian. 



Proposal Kajian Islam Remaja 2014 



Berpijak dari kebutuhan manusia akan dawah dan urgensi menuntut ilmu sesuai Al Qur'an dan As- 
Sunnah, maka perlu diadakan suatu kajian untuk memenuhi kebutuhan dakwah setiap insan. Selain 
memenuhi kebutuhan dakwah, kajian ini diharapkan dapat menyambung ukhuwah dengan saudara- 
saudara muslim yang lain. 



Deskripsi Kegiatan 

Bentuk Kegiatan: Kajian Islam Remaja 

Tema: "Akhirat di Hatiku Dunia di Tanganku (Menjadi Pemuda Muslim yang Sukses) 

Pemateri: Ustadz Muhammad Yasir, Lc (Alumni Universitas Islam Madinah dan Dosen STDI Imam 
Syafi'I, Jember, Jawa Timur) 



Tujuan 

1. Memenuhi kebutuhan akan keutamaan berdakwah dijalan Allah. 

2. Membentengi generasi pemuda Islam dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam Islam. 

3. Memotivasi untuk beribadah dan bertaqwa kepada Allah subhanawata'ala dan senantiasa 
mengikuti sunnah Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam khususnya di bulan yang penuh berkah. 

4. Menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur'an kepada masyarakat dengan mensyiarkan 
keutamaan membaca Al-Qur'an. 

5. Menyambung ukhuwah sillaturrahim antar sesama saudara muslim 



Sasaran 

Masyarakat dan pemuda muslim di Ponorogo. Target peserta adalah 150 orang. 
Tempat 

Masjid Al-Manar Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Jl. Budi Utomo no 10, Ponorogo 
Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan ini insyaAllah akan dilaksanakan pada 

Hari/Tanggal : Sabtu 5 juli 2014 M/ Sabtu 7 Ramadhan 1435 H 



Proposal Kajian Islam Remaja 



2014 



Susunan Acara 



15.30-17.00 : Kajian 
17.00-17.30 : Tanya Jawab 
17.30-18.00: Persiapan pembagian Ifthor 
18.00-18.30: Istirahat-Sholat- Makan 



Rencana Anggaran 



Penerimaan 




Donatur 


Rp. 3.500.000,00 


Total 


Rp. 3.500.000,00 


Pengeluaran 




a. Infaq dan Akomodasi pemateri 


Rp. 700.000,00 


b. Ifthor 


Rp. 2.400.000,00 


Minuman : 1000 X 200 orang 


= Rp 200.000 


Kurma : 1000 X 200 orang 


= Rp 200.000 


Makanan : 10000 X 200 orang 


= Rp 2.000.000 


(200 orang panitia dan undangan 50 orang, peserta 150 orang) 


c. Publikasi 


Rp. 200.000,00 


d. Perlengkapan 


Rp. 100.000,00 


e. Kesekretariatan 


Rp. 100.000,00 


Total 


Rp. 3.500.000,00 



Catatan Penggunaan Keuangan 



Target Penerimaan sejumlah Rp 3.500.000. Seluruh dana yang dibutuhkan berasal dari donatur. 

Apabila terdapat kelebihan dari jumlah dana dari kegiatan ini, seluruhnya akan diberikan kepada 
Islamic Center Ponorogo. 

Apabila terdapat kekurangan dari jumlah dana yang dibutuhkan dari kegiatan ini, panitia akan 
memotong anggaran untuk ifthor. Atau dalam bahasa lain, jenis ifthor yang diberikan kepada peserta 
fleksibel sesuai dengan penerimaan dari donatur. 



Proposal Kajian Islam Remaja 2014 



Susunan Kepanitiaan 



Penanggung Jawab 


: Makruf Andri Setiawan (Islamic Center Ghonis As-syama'il 




Ponorogo) 


Ketua Panitia merangkap Bendahara 


: Putranto Budi Satrio 


Penyelenggara Acara 


: Arif dan Tim FORKAP 



Penutup 

Demikianlah proposal ini kami susun dengan mengharap rahmat, petunjuk, dan keridhaan Allah 
subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah kami mengajak kepada berbagai pihak dari berbagai kalangan 
untuk turut membantu terlaksananya kegiatan dakwah Islam ini dengan berbagai macam bentuk 
kontribusi yang berarti. Semoga Allah mencurahkan taufik dan pertolongan-Nya agar kita dapat 
melaksanakan acara ini dengan sebaik-baiknya sehingga mendatangkan kemanfaatan yang sebesar- 
besarnya bagi kaum muslimin. Hanya kepada Allah lah semestinya kita bergantung dan 
mengharapkan kemudahan. 




Proposal Kajian Islam Remaja 2014 



LAMPIRAN LAPORAN PENERIMAAN 



Penerimaan Pertanggal 21 Juni 2014 


Hamba Allah A 


Rp 800.000 


Hamba Allah B 


Rp 700.000 


Saldo 


Rp 1.500.000 



Penerimaan Pertanggal 27 Juni 2014 
Saldo Penerimaan 21/7 Rp 1.500.000 
Hamba Allah C Rp 300.000 

Saldo Rp 1.800.000 




Lampiran : 1 (satu) berkas proposal 
Perihal : Permohonan menjadi donatur 



Di Tempat 

Assalamualaykum Warrahmatullah Wabarokatuh 

Segala puji bagi Rabb semsta alam yang memberikan hidayah kepada kita, yang dengan rahman dan 
rahimNya segala nikmat mampu kita rasakan hingga sekarang. Shalawat dan salam mari kita 
limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu'alaihi wassalam yang kita nanti syafaatnya kelak di yaumul 
akhir. 

Dakwah adalah kebutuhan bagi setiap manusia yang mengaku mencintai Allah dan rasulnya. Orang- 
orang yang berdakwah kepada Allah, mereka adalah golongan yang memperoleh kemenangan dan 
keberuntungan. Allah telah mengabarkan dalam firmannya surat Al Ashr bahwa sesungguhnya 
manusia dalam kerugian kecuali mereka yang saling menasihati dalam kebenaran dan menetapi 
kesabaran. Untuk memenuhi kebutuhan dakwah ini, kami bermaksud mengadakan Kajian Islam 
Ilmiah Pemuda dilanjutkan dengan pembagian makanan untuk berbuka puasa, yang insyaAllah akan 
kami laksanakan pada: 

hari, tanggal : Sabtu 7 Ramadhan 1435 H/ Sabtu 5 Juli 2014 M 

waktu : 15.00 - Magrib 

tempat : Masjid Al-Manar Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

pemateri : Ustadz Muhammad Yasir, Lc (Dosen STDI Imam Syafi'I, Jember, Jawa Timur) 

Melalui surat ini, kami mengajak saudara-saudari muslim untuk berta'awun (tolong menolong dalam 
kebaikan) dengan menjadi donatur pada kegiatan kajian yang kami adakan. Kami telah lampirkan 1 
(satu) berkas proposal kegiatan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan. Donasi yang diberikan 
dapat di kirim melalui Nomer Rekening BNI 0177471478 atas nama Putranto Budi Satrio. Mohon 
setelah mengirimkan, SMS konfirmasi ke 085778025042 dengan format Nama#Jumlah#Tanggal 
(contoh: Budi#200.000#20 Juni 2014). 

Demikian surat permohonan ini kami buat agar saudara-saudari muslim berkenan membantu 
jalannya dakwah ini dengan donasi yang diberikan. Tiadalah suatu kemudahan melainkan Allah 
subhanawata'ala menjadikan hal tersebut mudah. 

Wassalamu'alaykum warohmatullahi wabarokatuh 



Ketua Pani 



